WikipediA 


Bahasa Sinhala 


Bahasa Sinhala (atau Sinhalese dalam Bahasa Inggris) 
merupakan anak cabang dari bahasa-bahasa Indo-Arya, 
dan masih berhubungan erat dengan bahasa Bengali, 
bahasa Pali, bahasa Sanskerta dan bahasa lainnya yang 
serumpun. Bahasa ini dituturkan oleh kurang lebih 74 
persen penduduk Srilanka, dan mereka terkonsentrasi di 
bagian barat, tengah, tenggara, timur dan selatan negeri 
ini. 


Bahasa Sinhala mulai diketahui perkembangannya sejak 
abad ke-6 SM, diawali dengan kedatangan Pangeran 
Vijaya Singhapura dari tanah Bengali dan 700 
pasukannya yang mendarat di kawasan yang disebut 
Srilanka saat ini. Pangeran Vijaya dan Putri Kuveni yang 
mempakan putri raja setempat meletakkan cikal bakal 
terbentuknya masyarakat Sinhala. Meski catatan tersebut 
masih diliputi misteri kebenarannya, tetapi diperkirakan 
kedatangan orang-orang Arya berlangsung mulai abad ke- 
4 atau 5 SM dari Bengala. 

Bahasa ini diperkirakan berkembang melalui Bahasa 
Indo-Arya Lama (Sanskerta), yang kemudian berkembang 
lagi menjadi Bahasa Indo-Arya Madya (Prakerta) dengan 
cirri terbaik dipegang oleh Bahasa Pali yang merupakan 
bahasa bagi umat Buddha. Naskah-naskah tua seperti 
Maha Wamsa, yakni kisah raja-raja Srilanka, 
menunjukkan bahwasanya bahasa ini sudah berkembang sangat lama. Bahasa Sinhala juga banyak 
menyimpan bentuk-bentuk lama bahasa Sanskerta, karena keterisolasiannya dari bahasa-bahasa Indo-Arya 
di utaranya. Seperti misalnya awalan ‘y’ yang di utara berubah menjadi ‘j’ dengan contoh: 

■ Sanskerta: yati (pergi) 

■ Hindi: jana (pergi) 


Daftar isi 

Sejarah 

Pengaruh Bahasa-bahasa sekitarnya 

Sistem penulisan 

Kebijakan bahasa 

Catatan 

Pranala luar 


Sejarah 


Sinhala 

So 2D0 

@o8D@ 


Wilayah 

Sri Lanka 

Penutur 

16 juta (2007)111 

bahasa 

2 juta sebagai bahasa kedua 
(1997) 

Rumpun 

Indo-Eropa 

bahasa 

■ Indo-lran 


■ Indo-Arya 


■ Zona Selatan 


■ Sinhala 

Bentuk 

Elu 

awal 

■ Sinhala 

Dialek 

Vedda 

Sistem 

Akasara Sinhala 

penulisan 

Status resmi 

Bahasa 

Sri Lanka 

resmi di 

Kode bahasa 

ISO 639-1 

si 

ISO 639-2 

sin 

ISO 639-3 

sin 

Glottolog 

sinhl246 (http://glottolog.or 


g/resource/languoid/id/sinhl24 


G)! 2 ! 

Linguasfer 

59-ABB-a 
























Bengali: jay (pergi) 
Sinhala: yanna (pergi) 


Pengaruh Bahasa-bahasa sekitarnya 


Bahasa Sinhala selain berakar dari bahasa Sanskerta dan Pali, juga dipengaruhi oleh bahasa-bahasa 
sekitarnya. Karena bahasa di sekelilingnya tergolong bahasa-bahasa Dravida, maka mau tidak mau banyak 
sekali kosakata bahasa Dravida, khususnya Tamil yang masuk ke dalam Bahasa Sinhala. Disamping bahasa 
Tamil, karena Srilanka juga merupakan jalur perdagangan yang sangat strategis, maka pengaruh kosakata 
dari berbagai bahasapun berdatangan. Bahasa Sinhala menyerap banyak kosakata dari bahasa Portugis yang 
dibawa oleh para penjajah pada abad ke-16, kemudian bahasa Belanda, Inggris, Arab dengan bahasa 
Sanskerta yang diubah sedikit bentuknya. 

Sistem penulisan 


Bahasa Sinhala menggunakan sistem penulisan yang berkembang dari sistem Brahmi, dan diperkenalkan di 
pulau tersebut pada abad ke-3 SM. Kemudian pada abad ke-6, beberapa karakter tertentu diadopsi bahasa ini 
dari huruf-huruf Dravida dan pada saat ini bahasa Sinhala sudah mempunyai 56 karakter. 

Kebijakan bahasa 


Sepanjang tahun 1830-1833, bahasa Inggris diperkenalkan sebagai media instruksi dalam segala bidang, dan 
pemerintah kolonial Inggris kemudian menjadikan bahasa ini menjadi bahasa resmi bagi wilayah Srilanka 
(Ceylon). Namun kebijakan ini kemudian mendapat tentangan dari masyarakat Sinhala dan Tamil yang 
menginginkan bahasa Sinhala dan Tamil menjadi bahasa nasional sebagai pengganti bahasa Inggris. 

Pada tahun 1951, pemerintah Gubernur Jenderal Srilanka menunjuk tiga anggota Komisi Bahasa, yang 
dipersiapkan untuk menetapkan bahasa Sinhala dan Tamil sebagai bahasa resmi negara. 

Hal tersebut tidak menjadi masalah hingga pada tahun 1956 diloloskan lagi Undang-Undang Bahasa No. 33 
tahun 1956. Undang-Undang ini menyatakan bahasa Sinhala sebagai satu-satunya bahasa resmi bagi 
Srilanka, dan hal inilah yang mengakibatkan terjadinya diskriminasi bagi orang-orang Tamil di mana 
mereka untuk memperoleh pekerjaan harus dapat menguasai bahasa Sinhala dan jumlah pekerja dari 
kalangan Tamil berkurang hingga di bawah 10% pada pertengahan tahun 1950an. Masalah inilah yang 
kemudian memicu konflik bahasa, yang merebak menjadi konflik kesukuan dan agama. Hingga muncullah 
gerakan Tamil Eelam yang berusaha melepaskan diri dari Srilanka dan membentuk negara bagi warga Tamil 
di utara dan timur Srilanka. Hal ini tidak lepas dari diskriminasi bahasa yang terjadi sejak tahun 1950an. 
Namun berbagai usaha juga telah dilakukan, baik dengan menerjemahkan UUD negara ke dalam bahasa 
Tamil dan penetapan bahasa Inggris sebagai bahasa penghubung yang paling berpengaruh di Srilanka. 

Catatan 

1. A Sinhala (http://www.ethnologue.com/language/sin) di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 

2. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Sinhala". Glottolog 
4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute for the Science of Human History. 

Pranala luar 


Lihat informasi 








■ Charles Henry Carter. A Sinhalese-English dictionary. (htt 
p://dsal. uchicago.edu/dictionaries/carter/) Colombo: The 
"Ceylon Observer" Printing Works; London: Probsthain & 
Co., 1924. 

■ Simhala Sabdakosa Karyamsaya. Sanksipta Simhala 
Sabdakosaya. (http://www.dictionary.gov.lk/) Kolamba: 
Samskrtika Katayutu Pilibanda Departamentuva, 2007- 
2009. 

■ Madura Online English-Sinhala Dictionary and Language 

Translator (http://www.maduraonline.com/) 

■ Kapruka Sinhala dictionary (http://www.lanka.info/dictionar 

y/EnglishToSinhala.jsp) 

■ Sinhala dictionary resources online (http://www.sinhaladicti 

onary.o rg/) 


mengenai 
Rj&d di Wiktionary. 


Wikipedia juga 
mempunyai edisi 
Bahasa Sinhala 


Lihat informasi 


*lkiton»r» 

mengenai 


sinhala di Wiktionary. 


— y 

Wikivoyage memiliki a 

1 

Buku Frasa bahasa 

Sinhala. 


■ Sinhala Dictionary (http://www.alooha.net/language_dictionary_English_eng_Sinhala_sin.html) 

■ Sinhala Script (http://www.alooha.net/language_script_Sinh_sin.html) 

■ Sinhala dictionary (Beta) (http://sinhala-online.com/) 

■ Sinhala for iOS (http://appstore.com/sinhalaforios) 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Sinhala&oldid=15162564" 


Halaman ini terakhir diubah pada 7 Juni 2019, pukul 09.01. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 











































